AL MUNAFIQUN 

(Orang-Orang Munafik) 

Surah ke-63 
11 Ayat. Madaniyyah 

Dengan nama Alloh Yang Maha Pengasih lagi Maha 
Penyayang. 

1. Apabila orang-orang munafik datang 
kepadamu, mereka berkata: " kami bersaksi bahwa 
sesungguhnya kamu benar-benar rasul Alloh". 
Dan Alloh mengetahui bahwa sesungguhnya kamu 
benar-benar rasul-Nya; dan Alloh menyaksikan 
sesungguhnya orang-orang munafik itu benar- 
benar pendusta. 

2. Mereka itu menjadikan sumpah mereka 
sebagai perisai, lalu mereka menghalangi 
(manusia) dari jalan Alloh. Sungguh, mereka 
sangat buruk dengan apa yang mereka kerjakan. 

3. Yang demikian itu karena sesungguhnya 
mereka sesudah beriman, kemudian mereka kafir 
lagi lalu dikunci mati hati mereka (oleh Alloh); 
karena itu mereka tidak mengerti. 

4. 0 Dan apabila kamu melihat mereka, maka 
kamu tertarik akan akan tubuh-tubuh mereka. Dan 
jika mereka berkata, kamu mendengarkan 
perkataan mereka. Seakan-akan mereka adalah 
kayu yang tersandar. Mereka mengira bahwa tiap- 
tiap teriakan yang keras ditujukan kepada mereka. 
Mereka itulah musuh (yang sebenarnya), maka 
waspadalah terhadap mereka; semoga Alloh 
membunuh mereka. Bagaimana mereka sampai 
dipalingkan (dari Al Quran)? 

5. Dan apabila dikatakan kepada mereka: 
Marilah (beriman), agar Rasulullah memintakan 
ampunan bagimu, maka mereka memalingkan 
kepala mereka dan kamu lihat mereka berpaling 
dan mereka menyombongkan diri. 

6. Sama saja bagi mereka, kamu mintakan 
ampunan atau tidak kamu mintakan ampunan bagi 
mereka. Alloh tidak akan mengampuni mereka. 
Sesungguhnya Alloh tidak memberi petunjuk 
kepada orang-orangyangfasik. 









Bismil lahir rahmanir rahim 






jUjo * 4 &\j a&\ oL\_ \3J\5 Ojjiluli\ AJL 

menge- dan Alloh benar-benar sesungguh- kami mereka orang-orang datangke- apabil; 

tahui Alloh rasul nya kamu bersaksi berkata munafik padamu tatkala 

ldza jl-akal munafiquna qalu nasyhadu innaka larasulul lahi wallahu ya’lamu 

sSjjyjSj <jU.'a-'J\ oL 4&\j 

benar-benar orang-orang sesung- menyak- dan benar-benar sesunggut 

1 pendusta munatik guhnya sikan Alloh rasul-Nya nya kami 

innaka larasuluhu wallahu yasyhadu innal munafiq!na lakadzibun (1) 

jC L» C- \jO 

mereka apa sangat sungguh Alloh jalan dari lalu mereka perisai sumpah mereka mengar 

adalah yang buruk mereka menghalangi mereka bil/menjadikai 

lttakhadzu aimanahum junnatan fashaddu 'an sabilil lah innahum sa-a ma kanu 

^ 'p jSrV O jjs* 

ya'malun (2) Dzalika bi-annahum amanu tsumma kafaru fathubi'a 'ala qulubihim 

\^ij ^ Oj JJ J 

tubuh-tubuh kamu kagum/ kamu meli- dan mereka ti- 

mereka tertarik hat mereka apabila 3 mengerti dak 

fahum layafqahun (3) Wa-idza ra-aitahum tu'jibuka ajsamuhum 

lP p-pb 'j)jA> 

wa-iyyaqulu tasma' liqaulihim ka-annahum khusyubum musannadah yahsabuna kulla 

0 Jt "ai jiii ji 

mereka di- bagai- Alloh membunuh maka waspadalah musuh mereka atas teriakan 

4 palingkan mana mereka pada mereka mereka keras 

shaiTiatin 'alaihim humul 'aduwwu fahdzarhum qatalahumul lah anna yu k fakun (4) 

\j) 4jii\ (J j^J Jls \j\.J 

kepala mereka me- Alloh rasul bagi memohonkan marilah kepada dikata- dan 

mereka malingkan kalian ampunan mereka kan apabila 

Wa-idza q!la lahum ta'alau yastaghfirlakum rasulul lahi lawwau ru-usahum 

J i\jL OJjjClLj Jtj OjJ-Ja? 

wara-aitahum yashudduna wahum mustakbirun (5) Sawa-un 'alaihim 

5L &\ D p-' 



astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum lay yaghfiral lahu lahum innal 



cjljii JjJiS' (^) ^jiJ' V '<&\ 



mereka me- orang-2 mereka 
ngatakan yang 6 yangtasik 

laha la yahdil qaumal fasiqTn (6) Humul ladzTna yaquluna 



Jp \yu£ 



sedekah ngan 



cIaj a h J' 



i' \s i. »»>x 

v g ^>- JliS) 

dan milik mereka ber- sehingga Alloh Rasul/ di sisi sia| 

AHoh cerai-berai utusan yai 

la tunfiqu 'ala man 'inda rasOlil lahi hatta yanfadh-dhu walillahi 

^ ^AaaLII' JkJj 

memahami/ tidak orang-orang akan dan langit perben- 

mengerti munatik tetapi bumi daharaan 

khaza-inus samawati wal-ardhi walakinnal munafiqina la yafqahun 

Ji oJ Ojlj^ O 

(7) Yaquluna la-ir raja'na ilal madinati layukhrijannal a'azzu 

Jj-^Jj «J-*" ^ij 

minhal adzall walillahil 'izzatu walirasulihi walilmu k minina walakinnal 

V j^®' Jul' (^) ^OjHso V 

'ahai mereka me- tidak orang-orang 

8 ngetahui munatik 

manu la tulhikum 

© dAJJjls tiJJ. j 

rmi retekikan apa dari dan natkahkan/ orang-orang me- maka me- demi- 

epada kalian yang belanjakan 9 yang rugi reka reka itu kian 

talika fa-ull-ika humul khasirun (9) Wa-anfiqu mim ma razaqnakum 

*^jl Uj ©JjJ' O' Jr 3 Ot 

bah- se- dari 
wa belum 

f 

iw'j 'ij, 'Jloij Ail' 



munafiqina la ya'lamun (8) Ya-ayyuhal ladzina amanu la tulhikum 



J— cr“J 

berbuat dan barang Alloh 



amwalukum wala auladukum 'an dzikril lah wamay yaf'al 



Engkau akhir- mengapa Tuhan- lalu dia kematian salah seorang datang 
kan aku tidak ku berkata dari kalian 

min qabli ay ya k tiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi lauli akh-khartanT 

Jlj (3) uy*4?^\ cJt 

dakakan 10 yangsaleh lah aku bersedekah 

ila ajalin qaribin fa-ash-shaddaqa wa-akum minash shalihin (10) Walay 



yu-akh-khiral lahu nafsan idza ja-a ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun (11) 



7. Mereka adalah orang-orang yang 

mengatakan: "Jangan kamu beri sedekah kepada 
orang-orang yang disisi Rasulullah sehingga 
mereka bercerai berai". Padahal kepunyaan Alloh- 
lah perbendaharaan langit dan bumi, akan tetapi 
orang-orang munafik itu tidak memahami. 

8. Mereka berkata: "Sesungguhnya jika kita 
telah kembali ke Madinah, pastilah orang-orang 
kuat (atau mulia) akan mengusir orang-orang 
lemah (atau hina) dari sana". Padahal kekuatan 
(atau kemuliaan) itu hanyalah untuk Alloh, Rasul- 
Nya dan orang-orang mukmin (atau beriman), 
akan tetapi orang-orang munafik itu tidak 
mengetahui. 

9. Hai orang-orang yang beriman, janganlah 
hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari 
mengingat Alloh. Barang siapa yang berbuat 
demikian maka mereka itulah orang-orang yang 
merugi. 

10. Dan belanjakanlah dari apa yang telah Kami 
rezekikan kepadamu sebelum datang kematian 
kepada salah seorang dari kamu; lalu ia berkata: 
"Ya Tuhanku, mengapa Engkau tidak 
menangguhkan (kematian)ku sampai waktu yang 
dekat, maka aku akan bersedekah dan jadilah aku 
termasuk orang-orang yang saleh?" 

11. Dan Alloh sekali-kali tidak akan menangguhkan 
(kematian) seseorang apabila telah datang waktu 
kematiannya. Dan Alloh Maha Mengetahui 
terhadap apa yang kamu kerjakan. 





